

\o\vnload Ribuan Bank 


DOKUMEN NEGARA 


; Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


SANGAT RAHASIA 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


SEKOLAH/MADRASAH 


TAHUN PELAJARAN 2015/2016 


UTAMA <> 


BAHASA INDONESIA 


Mei 2016(08.00- 10.00) 















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



2 


P 3 


SANGAT RAHASIA 


BAHASA INDONESIA SD/MI 



Mata Pelajaran 
Jenjang 


Bahasa Indonesia 
SD/MI 



Hari/Tanggal 

Jam 


: Senin, 16 Mei 2016 
: 08.00- 10.00 





1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Sekolah/Madrasah 


atau D yang Anda anggap benar pada LJUS/M. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap 

lembar soal memiliki nomor paket yang sama dengan nomor paket yang 
tertera pada cover. r\ 

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

6. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) 
pilihan jawaban. 

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 



SELAMAT MENGERJAKAN 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


C. 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 













































Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


SANGAT RAHASIA 


p 3_ 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-4! 


Humus si Penyubur Tanah 

Apakah humus itu? Humus adalah bunga tanah. Bunga tanah 
merupakan bahan makanan untuk tanaman. Humus berasal dari tumbuhan 
dan hewan yang membusuk. 

Jika ingin tanahmu subur, kamu dapat membuat humus sendiri. 
Caranya kumpulkan sampah daun-daunan. Kemudian, timbun sampah- 
sampah itu dalam lubang. Sebaiknya, lubang dibuat di bawah pohon yang 
rindang. Alasannya, karena udara lembab akan mempercepat pembusukan. 

Setelah beberapa lama, daun-daun itu akan membusuk. Bentuknya 
berupa gumpalan-gumpalan hitam yang bercampur dengan tanah. Itulah 
yang disebut humus. Tanah yang berhumus ini terasa berminyak jika kita 
pegang 

Jika humus tadi dicampur dengan tanah padat, t; 
akan menjadi gembur. Tanah gembur sangat subur, 
banyak makanan untuk tanaman. Tanah gembur juga 
mencari makanan untuk pertumbuhannya. 

1. Bagaimana cara membuat humus? 

A. Masukkan sampah ke dalam lubang lalu bakar sampai jadi abu. 

B. Campur sampah dengan tanah padat kemudian diaduk. 

C. Sampah daun-daunan ditimbun di dalam lubang hingga membusuk. 

D. Sampah dari tumbuhan dicampur dengan tanah gembur. 



dat tersebut 
ya tersedia 
memudahkan akar 


2. Mengapa lubang untuk membuat humus sebaiknya di bawah pohon rindang? 

A. Karena udara yang lembab akan mempercepat pembusukan. 

B. Karena banyak sampah masuk ke lubang dari pohon rindang. 

C. Karena sampah bercampur tanah padat akan cepat gembur. 

D. Karena di bawah pohon rindang lebih sejuk untuk pembusukan. 


3. Apa yang akan terjadi jika pohon mangga yang ditanam dipupuk dengan 
humus? 

A. Pohonnya tinggi dan buahnya manis. 

B. Daunnya lebat, buahnya banyak. 

C. Tanah tempat pohon mangga menjadi lembab. 

D. Pohon mangga dapat berbuah setiap hari. 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

4 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDON1 

ESIA SD/MI 


4. Membuat humus sesuai isi bacaan tersebut dapat dilakukan dengan urutan 
?erikut! 


1 . 

Kumpulkan sampah daun-daun. 

2. 

Buat lubang di bawah pohon yang rindang. 

3. 

Timbun sampah dalam lubang. 

4. 


5. 

Campur humus dengan tanah padat. 


5. 


6. 


Isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah ... 

A. Lubang dibuat sesuai dengan jumlah sampah daun. 

B. Sampah yang membusuk disebut humus. 

C. Daun-daun sisa pembungkus makanan disebut sampah. 

D. Biarkan timbunan sampah membusuk menjadi humus. 


Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 - £x 




Dahulu sungai di kampungku bersih dan jernih. Semua warga kampung 
memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air minum, 
memelihara kebersihan badan dan pakaian, serta keperluan lainnya. Setiap 
hari anak-anak bermain, berenang, dan mencari ikan di sana. 

Sekarang sungai itu telah tercemar oleh limbah pabrik, yang dibuang tanpa 
diolah terlebih dahulu. Air sungai tidak lagi dapat digunakan sebagai 
sumber kehidupan masyarakat, kebersihan dan kejernihannya telah berganti 
menjadi keruh dan berbau. * 




Kalimat utama paragraf pertama adalah ... 

A. Dahulu sungai ,di kampungku bersih dan jernih. 

B. Semua warga kampung memanfaatkan air sungai. 

C. Anak-anak dapat berenang dan mencari ikan. 

D. Sungai untuk memenuhi kebutuhan air minum. 


Ide pokok paragraf kedua adalah ... 

A. Air sungai tidak dapat digunakan. 

B. Air sungai tidak bersih dan jernih. 

C. Air sungai telah tercemar. 

D. Air sungai kotor dan berbau. 


7. Simpulan paragraf pertama adalah ... 

A. Anak-anak dapat berenang dan mencari ikan. 

B. Semua warga kampung mamanfaatkan air sungai. 

C. Dahulu sungai di kampungku belum tercemar. 

D. Sungai untuk memenuhi kebutuhan air minum. 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bara 


BIN-SD/MI-P3-20! 5/2016 























Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

5 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


8. Kalimat tanya sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ... 

A. Bagaimana keadaan sungai saat ini? 

B. Apa penyebab utama pencemaran sungai? 

C. Siapa yang membuang sampah ke sungai? 

D. Bagaimana cara menyelamatkan sungai? 


9. Hewan dan tumbuhan langka harus dilestarikan di suaka margasatwa ataupun 
di hutan lindung. 

Antonim kata yang bergaris bawah adalah .... 

A. dikekalkan 

B. dipelihara 

C. dipunahkan 

D. diabadikan 


10 . 


Bacalah percakapan berikut! 


Cintya 

Anisa 

Cintya 

Anisa 

Cintya 

Anisa 



: “Anisa, apa benar ada tugas membuat cerper 
: “Iya, Cin. Kemarin Bu Nina menugaskan itu” 

: “Tema cerpennya apa, kapan dikum] pulkan?”, 

Kemarin aku sakit, tidak tahu ada tugas itu.” 

: “Tema cerpennya persahabatan. Dikumpulkan Senin, 
Cin.” i 

: “Oh, begitu. Terimakasih ya Anisa atas informasinya .’ 
: “Sama-sama, Cin.” 


Topik percakapan tersebut adalah .... 

A. Tugas menyalin cerpen 

B. Tugas membaca cerpen 

C. Tugas menilai cerpen 

D. Tugas membuat cerpen 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



6 


P 3 


SANGAT RAHASIA 


BAHASA INDONESIA SD/MI 



memprinaunKan. nampan oerseraKan Ncuwua -- o . « anak Dlin 

tanaman yang layu karena tidak disiram, arena bermain an j. arena 
sudah tidak layak digunakan. Taman kota sekarang sepi pengunj g, 


sudah tidak menarik. 


11. Isi dari laporan tersebut adalah tentang ... 

A. Cara memelihara kebersihan taman. 

B. Keadaan taman kota yang memprihatinkan. 

C. Pengunjung taman kota di akhir minggu. 

D. Pengamatan yang dilakukan oleh siswa SD. 


Bacalah paragraf berikut! 




D) harus selalu 


Penyakit Demam Berdarah Dei 


diwaspadai. Untuk mencegah penyebarannya kita harus selalu menutup 
tempat penampungan air, menguras bak mandi, mengubur kaleng-kaleng 
bekas agar tidak digenangi air. Di^dalam rumah juga harus selalu dijaga 
kebersihannya, jangan dibiasakan menggantungkan pakaian di dalam 
kamar tidur ataupun di kamar mandi. Wabah demam berdarah telah 
melanda beberapa daerah dan telah sangat mengkhawatirkan. Berbagai 
media telah memberitakan bahwa jumlah pasien yang terjangkit semakin 
meningkat. 


12. Tanggapan yang sesuai dari paragraf di atas adalah ... 

A. Kebersihan lingkungan dilakukan pada musim penghujan. 

B. Pada musim hujan masyarakat terjangkit berbagai penyakit. 

C. Masyarakat harus waspada terhadap wabah DBD. 

D. Memberantas wabah DBD, kewajiban pemerintah. 


o, 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

7 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Perhatikan paragraf berikut! 


Perilaku boros dalam pemakaian listrik harus dihindari. Harus 
dibiasakan mematikan lampu apabila tidak diperlukan, jangan 
dibiasakan menonton televisi sampai larut malam, dan penggunaan 
alat-alat elektronik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. 


13. Arti kata boros dalam paragraf di atas adalah 

A. sederhana 

B. hemat 

C. ekonomis 

D. berlebihan 


Bacalah teks berikut! 


A- 


Pada Hari Minggu, Ibu mengajak Haura membuat kue bolu. 
Haura segera menyiapkan oven, setelah adonan kue bolu siap 
dibakar, Haura meletakkan oven di atas kompor, kemudian 
memasukkan loyang berisi adonan ke dalam oven dan 
memanggangnya sekitar 30 menit. Setelah matang dikeluarkan dari 
oven dan dinginkan. Oven yang telah digunakan dibersihkan dan 
disimpan pada tempatnya 


14. Pernyataan yang sesuai dengan teks paragraf di atas adalah 


A. 

B. 

C. 

D. 


Hari Mingu ibu dan Haura membuat kue bolu. 

Oven merupakan alat untuk membuat kue bolu. 
Membuat kue bolu menggunakan oven tidak sulit. 
Oven diangkat dari kompor kalau sudah digunakan. 




en dianj 




BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


SANGAT RAHASIA 



8 


P 3 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


Bacalah teks pidato berikut! 

Saudara-saudara warga Desa Tanjungsari dalam menghadapi musim 
hujan, para petani harus lebih cermat dan teliti dalam mengelola 
sawahnya, agar kita tidak mengalami gagal panen. Pengelolaan sawah 
perlu memperhatikan pemilihan bibit unggul, pemupukan secara teratur, 
penyemprotan insektisida secara berkala, pengairan yang cukup, dan 
menyiangi tanaman padi agar tidak terganggu oleh gulma. Dengan 
pengelolaan lahan pertanian secara benar, diharapkan hasil panen akan 
berlimpah. 


15. Pernyataan yang sesuai dengan isi pidato di atas adalah ... 

A. Kepala Desa Tanjungsari berpidato terhadap warganya mengenai 
persiapan menghadapi musim hujan. 

B. Mengelola padi pada musim hujan harus lebih teliti dan mengikuti 
petunjuknya. 

C. Jika penanaman padi tidak dikelola dengan baik, akan terjadi 

gagal panen. 4 

D. Pengairan yang cukup untuk tanaman padi dapat menghindari 
serangan hama. 


Bacalah pantun di bawah ini 

Bunga anggrek di atas kayu 
tertiup angin jatuh di kaca 
jaga selalu tingkah dan laku 
di mana pun kalian berada 


16. Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah 

A. Tingkah laku yang baik dikenang sepanjang masa 

B. Berprilaku baik akan disenangi teman-teman 

C. Berprilaku baik akan dijauhi teman-teman 

D. Menjaga tingkah laku di mana pun berada 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 °1 lak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


SANGAT RAHASIA 


P 3 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Bacaiah dengan cermat cerita di bawah ini! 


Suatu ketika hewan-hewan di hutan meminta agar kelinci berlomba 
lari dengan kura-kura. Kelinci marah mendengar permintaan itu, ia 
merasa direndahkan karena menganggap bahwa kemampuannya berlari 
sangat jauh di atas kemampuan kura-kura, sedangkan kura-kura merasa 
tertantang. Ketika lomba lari itu dilaksanakan, kura-kura berusaha keras 
untuk dapat memenangkan perlombaan. 

Sejak awal kelinci menganggap bahwa kemenangan akan sangat 
mudah diraihnya. Ia mengikuti lomba dengan setengah hati, bahkan ketika 
hampir mencapai garis finish, kelinci berhenti dan berteduh di bawah 
pohon menunggu agar jarak dengan kura-kura tidak terlalu jauh. 

Akhirnya kura-kura dapat memenangkan lomba, meninggalkan 
kelinci yang sedang tertidur pulas karena keenakan duduk di bawah 
pohon. 

17. Tema yang sesuai dengan cerita di atas adalah .... 

A. Kekuatan 

B. Kelemahan 

C. Kesombongan 

D. Kemalasan 


Bacalah penggalan cerita berikut! 



Datang dengan membawa satu tanaman kecil pada polybag, Noni 
menemui ibunya sambil terisak. Keadaan itu membuat ibunya bertanya, 

“Mengapa anak ibu menangis?” 

“Tadi Ibu guru bercerita tentang bahayanya kalau kita membiarkan 
pemanasan global. Noni ingin menyelamatkan bumi dari semua yang 
diceritakan Bu Guru,” jawab Noni sambil terisak. 

“Lalu pohon ini untuk apa?” Tanya ibu sambil tersenyum. 

“Noni ingin mengajak teman-teman menanam pohon agar bumi 
yang kita huni tetap tersenyum.” 

“Anak ibu memang super,” kata ibu sambil membelai rambut Noni. 


18. Maksud pernyataan penggalan cerita di atas adalah ... 

A. Noni ingin berperan serta mengurangi pemanasan global. 

B. Noni ingin menanam bunga di taman depan rumahnya. 

C. Noni mengajak ibunya membeli tanaman hias. 

D. Noni anak yang selalu rajin membantu ibunya. 


BIN-SD/MI-P3-20I5/2016 


°I lak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


10 


SANGAT RAHASIA 


P 3 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


Bacalah 


kutipan teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 19 — 24! 

Berani Jujur 


Candra 

Rusdi 

Candra 


Rusdi 

Candra 


’Andaikata keadaan rumahku tidak seperti ini, tentu aku tidak 
akan mendapat masalah.” 

’Ada apa Can? Katakanlah, mungkin aku dapat membantumu! 
Ayolah, bicara saja!” 

Begini Rus! Aku belum membayar buku karena orang tuaku 
belum mempunyai uang untuk melunasi. Padahal, aku sudah 
berjanji hari ini akan melunasi.” 

Begini ... Kita harus berani! Nanti kita berdua menghadap 
kepala sekolah setelah pelajaran selesai, kemudian kita 
^mengatakan sejujurnya tentang keadaanmu. Bagaimana?” 

Ya, itu ide yang baik sekali. Terima kasih, Rus.” 


19. Bagaimana kondisi Candra sebelum mendapat saran dari Rusdi? 

A. Kacau. 

B. Risau. 

C. Bimbang. 

D. Marah. 


XV 

>ang baik 


20. Mengapa Candra mengatakan "Ya, itu ideyang\aik sekali .” pada akhir teks? 

A. Rusdi meminta Candra untuk berkata jujur. 

B. Rusdi berjanji akan membantu Candra untuk melunasi buku. 

C. Kepala Sekolah membebaskan uang buku Candra. 

D. Rusdi menemukan jalan keluar yang baik. 

21. Sifat tokoh Rusdi dalam teks drama tersebut adalah ... 

A. penyayang ♦ 

B. lembut 

C. tegas 

D. penolong 

22. Amanat yang terkandung dalam teks drama tersebut adalah 

A. Hendaknya kita peduli terhadap teman yang sedang kesulitan. 

B. Agar tidak menyerah dalam menghadapi kesusahan. 

C. Agar saling membantu antara anggota keluarga. 

D. Bantulah teman tetapi tidak melampaui kemampuan diri. 


23. Latar tempat pada teks drama tersebut adalah .... 

A. di rumah 

B. di kelas 

C. di lapangan 

D. dijalan 



B1N-SD/MI-P3-2015/2016 



Hak Cipta pada Dinas Pendidikan P rov insi Jawa 


Barat 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


SANGAT RAHASIA 

- BAHASA INDONESIA SD/MI 

24. Tokoh utama dalam drama di atas adalah .... 

A. Candra 

B. Rusdi 

C. orang tua 

D. Kepala Sekolah 


P 3 


Bacalah teks cerita berikut untuk menjawab soal nomor 25 - 28! 


Pandai Besi dan Anjingnya 

Seorang tukang besi memiliki anjing kecil yang biasa tertidur ketika 
tuannya sedang bekeija, tetapi selalu terjaga apabila tiba waktunya makan. 

Suatu hari, tuannya berpura-pura marah kepada anjing kecil itu. 
Seperti yang biasa dilakukan, Sang Pandai Besi melemparkan sepotong 
tulang untuk makanan anjingnya sambil berkata, “Apa gunanya makhluk 
malas seperti kamu? Ketika saya bekerja keras memukul besi, kamu hanya 
meringkuk dan tidur nyenyak. Tetapi saat saya berhenti bekerja untuk 
beristirahat makan, kamu pun terbangun dan mengibaskan ekor minta 
diberi makan”. 


Dikutip dengc 


'O* 

an perbaikan i 


dari www. Ceritakecil.com 


25. Sikap keteladanan yan dimiliki oleh Sang Pandai Besi adalah .... 

A. Ia selalu terjaga untuk makan 

B. Ia selalu bekerja keras 

C. Ia selalu terbangun di malam hari 

D. Ia selalu berpura-pura jika marah 

26. Seandainya sang pandai besi tidak memberi tulang kepada anjing 
peliharaannya, maka .... 

A. Si anjing kecil akan dicuri orang 

B. Si anjing kecil akan kelaparan 

C. Si anjing kecil merasa baik-baik saja 

D. Si anjing kecil tumbuh sehat 

27. Nilai positif yang dapat diteladani dari cerita di atas adalah sifat Sang Pandai 

Besi yang .... 

A. periang 

B. penurut 

C. pemarah 

D. penyayang 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 









Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

12 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


28. Kesimpulan dari cerita di atas adalah ... 

A. Setiap orang harus giat bekerja untuk mencapai sesuatu yang 
diinginkan. 

B. Seorang tukang pandai besi memiliki binatang peliharaan yang kecil 
dan lucu. 

C. Seekor anjing kecil yang selalu setia menemani seorang tukang pandai 
besi. 

D. Orang yang malas kerja, pasti akan mengalami kelaparan. 


29. 


30. 


Penggalan syair berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30 ! 


Wahai anakku 

Jalanilah hidup dengan jujurmu 
Dustamu 

Jadikan hidupmu tak dipercaya 


Makna yang terkandung pada syair di atas adalah .... 

A. Berdusta menghilangkan kepercayaan orati g % ♦ 

B. Berdusta mendatangkan kegelisahan 

C. Berdusta akan membuat hidup tersiksa / 

D. Berdusta menjauhkan diri dari teman *feman 

Arti kata dusta yang tepat pada syair di atas 

J? 

)erikut! 




' adalah 


A. fitnah 

B. bohong 

C. dengki 

D. dendam 


Perhatikan perca 



g akan kamu'tampilkan pada acara perpisahan nanti?” 


Syifa : ”Nin, 

Ninda: “Baca puisi hasil karyaku.’ 

Syifa 

Ninda: “Betul, ini kesempatan untuk memamerkan puisi karyaku.’ 
Syifa : “Wah, ide bagus itu!” 


31. Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah .... 

A. Apakah kamu berani menampilkannya? 

B. Siapakah yang mengajari kamu? 

C. Oo, puisi yang dilombakan kemarin, ya? 

D. Puisi kamu sudah selesai, Nin? 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 














• . • • 


Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


13 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 

Perhatikan petunjuk berikut! 

1) Cuci beras sebanyak dua kali. 

2) Tunggu sekitar 5-10 menit hingga nasi matang. 

3) Ambil beras sebanyak satu liter. 

4) Nyalakan penanak nasi (rice cooker ) pada posisi u coof?\ tunggu 
hingga tombol pindah pada posisi “war/n”. 

5) Isi dengan air, sesuai takaran yang terdapat pada petunjuk 
penggunaannya. 


P 3 



32. Waktu petunjuk menanak nasi yang tepat adalah .... 

A. 3)- 1) — 5) — 4) — 2) 

B. 3)- 1) — 5) — 2) — 4) 

C. 1) - 5) - 3) - 4) - 2) 

D. 1) — 3) — 5) — 4) — 2) 

Bacalah petunjuk berikut! 



hingga separuh 


Petunjuk Menanam Pohon pa^ 

1. Masukkan kerikil secukupnya ke dalam poj 

2. Masukkan tanah yang dicampur pupuk kand 

bagian pot. jNf 

3. Masukkan bibit pohon ke dalam 

4. 

5. Siramlah dengan air secukupnya. 

6. Letakkan pot pada tempat yangcukup mendapatkan cahaya. 


33. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah .... 

A. Tambahkan tanah hingga tiga perempat bagian pot 

B. Usahakan agar tanaman berdiri tegak 

C. Bibit pohon yang kita tanam sebaiknya sudah berbunga 

D. Tambahkan pupuk agar tanam cepat besar 
Bacalah dengan cermat paragraf beriku! 


Pak Ali membeli sebidang tanah yang terletak tidak jauh dari rumahnya. 
Dia merencanakan untuk membangun ... pengobatan. Tujuannya agar dapat 
membantu warga masyarakat di lingkungan itu yang memerlukan 
pertolongan ketika sakit dan perlu berobat. _ 

34. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 

A. klinik 

B. pondok 

C. rumah 

D. apotik 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 














Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


□ 


SANGAT RAHASIA 


14 


_PA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Perhatikan iklan di bawah ini! 



Ayo hemat energi! 

Matikan lampu dan peralatan 
listrik jika tidak digunakan! 
Hemat energi, .... 


35. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat iklan tersebut adalalL... 

A. pangkal sejahtera 

B. pasti bahagia 

C. tentu bahagia 

D. hemat biaya 

Perhatikan iklan di bawah ini! 




36. 


Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar adalah .. 

A. Pastikan gambar Anda lebih indah dengan “Pensil Warna Kemilau” 

B. “Pensil Warna Kemilau” pastikan gambar Anda lebih indah 

C. Dengan “Pensil Warna Kemilau” Anda pastikan gambar lebih indah 

D. Gambar “Pensil Warna Kemilau” pastikan Anda lebih indah 



BIN-SD/MI-P3-2015/2016 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


15 

BAHASA INDONESIA SD/MI 

Bacalah dengan cermat! 

Pada hari Sabtu, 23 April 2016 siswa SD Terpadu 
menyelenggarakan Gebyar Kartini di aula sekolah dalam rangka 
memperingati Hari Kartini. Jenis lomba yang diadakan antara lain: 
pidato, baca puisi, kaligrafi, menyanyi solo, dan fashion show. Setiap 
kelas wajib mengikutsertakan satu siswa laki-laki dan satu siswa 
perempuan pada setiap jenis lomba. 


P 3 


DOKUMEN NEOARA 


SANGAT RAHASIA 


37. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah — 

A. Peserta gebyar terdiri atas semua siswa di seluruh kelas. 

B. Kegiatan itu dimeriahkan dengan berbagai lomba. 

C. Setiap peserta harus mengikuti peraturan yang berlaku. 

D. Gebyar Kartini hanya diikuti oleh siswa perempuan. 

Bacalah kalimat-kalimat berikut! 

1) Peserta lomba adalah kelas satu sampai enam. 

2) Lomba itu diadakan mulai pukul 07.00 - 10.00.♦ 

3) Semua siswa tiap kelas membersihkan kelas dan menatanya dengan 
rapi. 


4) Selasa, 17 Februari 2016, ,SJ)N Cipunagara mengadakan Lomba 
Kebersihan Kelas. Ok. 


38. Kalimat-kalimat tersebut adalah hasil pengamatan mengenai kegiatan Lomba 
Kebersihan Kelas. 

Jika disusun menjadi paragraf laporan, maka urutan yang benar adalah .... 

A. 4-1-3-2 

B. 4-1-2- 

C. 4-2-1 

D. 4-3 


BIN-SD/MI-P3-20I5/20I6 


°llak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

16 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDON' 

ESIA SD/MI 


Bacalah teks pidato berikut! 

Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak yang Bapak sayangi, mari kita 
menghayati peran para pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berani 
berkorban membebaskan negara dari penjajahan bangsa asing. Mereka 
berjuang mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. 

Sebagai wujud penghargaan kepada pahlawan, Pemerintah 
menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. 

• • • • 

Ingatlah pepatah, '‘Bangsa yang besar adalah bangsa yang 
menghargai jasa para pahlawannya.” 


39. Kalimat yang tepat untk melengkapi teks pidato tersebut adalah .... 

A. Marilah kita selalu mengenang jasa pahlawan! 

B. Marilah kita selalu mengenang penjajah! 

C. Ayo, kita peringati hari ini dengan hidmat! * 

D. Ayo, berilah hadiah kepada para pahlawan! 

Bacalah dengan cermat! 

Di kios pedagang buah-buahan itu 
rupanya ada yang ... di antara para pegawa 


40. 



se>r% terjadi kehilangan uang, 
tinya 



Penggunan ungkapan yang tepat 

A. ringan tangan 

B. angkat tangan 

C. cuci tangan 

D. panjang tanga&A* * 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 


mengisi kalimat tersebut adalah .... 


(1) Taruhlah gabus di dalam kaleng! 

(2) Bungkus kaleng bekas dengan kertas polos! 

(3) Tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan! 

(4) Hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik! 

(5) Cuci kaleng bekas, jemur hingga kering! 


41. Urutan yang tepat petunjuk cara membuat vas bunga dari kaleng bekas 

A. (1). (4), (5), (2), dan (3) 

B. (3), (4), (5), (1), dan (2) 

C. (4), (2), (3), (1), dan (5) 

D. (5), (2), (4), (1), dan (3) 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 


Hak C ipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 




















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


P 3 

BAHASA INDONESIA SD/MI 
Bacalah pa ragraf rump ang hpriknt!_ 

Setiap pagi ibuku berbelanja sayuran di warung sayur. [...]. Selain sayuran, 
warung itu juga menjual daging dan ikan. Warung tersebut sangat lengkap 
dan h arganya murah . Ihnkii senang berbelanja di sana. _ 

42. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 

A. Penjual sayur berkeliling di sekitar rumahku. 

B. Buah yang dijual masih segar dan bersih. 

C. Berbagai macam sayuran dijual di warung itu. 

D. Ibuku selalu membeli sayur kepadanya. 



Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 


(1) Begitu juga saat jam istirahat mereka seperti menyembunyikan 
sesuatu. 

(2) Agnia memang sudah curiga melihat tingkah laku teman- 
temannya. 

(3) Benar saja ketika pulang sekolah, teman-temdl^ Agnia memberi 

kejutan berupa kue ulang tahun. ^ 

man-fimai 


(4) Hari ini Agnia mendapat kejutan d 


43. 


Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi pdfea; 




;man sekelasnya 


graf narasi jika disusun dengan 


urutan 

A. 

B. 

C. 

D. 


!<? 


t* 


(3) — (1) — (4) — (2) 

(2) - (3) - (1) - (4) 

(4) - (1) - (2) - (3) 
(4)-(2)-(l)iA ♦ 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 


(1) Bendera itu baru saja dikibarkan pada Upacara Senin Pagi. 

(2) Di ujung tiang terlihat Sang Merah Putih berkibar. 

(3) Tiang bendera yang berdiri tegak di pinggir lapangan upacara itu 
terbuat dari besi. 

(4) Warna cat tiang itu putih. 

(5) Tingginya kurang lebih tujuh meter. 



44. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf deskripsi jika disusun dengan 
urutan .... 

A. (1)-(2)-(4)-O)-(5) 

B. (1) - (3) - (4) - (5) - (2) 

C. (3) - (5) - (4) - (2) - (1) 

D. (3) - (5) - (4) - (1) - (2) 

BIN-SD/M1-P3-2015/2016 ° ,,ak Ci P to P ada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 























Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

18 

P 3 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


*erhatikan gambar berikut! 



45. 


46. 


47. 


Deskripsi yang sesuai dengan gambar binatang tersebut adalah .... 

A. Punggungnya memiliki penutup tubuh berupa cangkang agar tidak 
mudah tenggelam dan dapat menarik kepala untuk menangkap 
mangsa. 

B. Punggungnya memiliki penutup tubuh berupa cangkang agar 


memudahkan berenang di air dan memiliki tulang yang kuat di 
mulutnya. 

C. Punggungnya memiliki penutup tubuh berupa cangkang yang keras 
sebagai pelindung dari ancaman pemangsa. 

D. Punggungnya memiliki penutup tubuh berupa cangkang untuk 
melindungi dirinya dan memiliki leher panjang untuk menangkap 
mangsa. 

Perhatikan paragraf berikut! 

Penduduk Desa Nusantara mulai membajak di sawah. Mereka akan 


menumbuhkan padi, karena musim penghujan sudah datang. 


Penggunaan kata yang salah 

A. nusantara 

B. membajak 

C. menumbuhk: 

D. penghujan 

Perhatikan kalimat berikut! 




paragraf adalah .... 


Kerja bakti di desa mekarsari dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 
2016. 


Penulisan kalimat di atas dengan ejaan yang benar adalah adalah .... 

A. Kerja Bakti di desa Mekarsari dilaksanakan pada hari Minggu 17 
April 2016 

B. Kerja Bakti di desa mekarsari dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 
2016 


C. Kerja bakti di Desa Mekarsari dilaksanakan pada Hari Minggu 17 
April 2016 

D. Kerja bakti di Desa mekarsari dilaksanakan pada Hari Minggu 17 
April 2016 


o 


Mak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



19 


P 3 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Perhatikan kalimat beriku t? 

Wakil presiden H. M. Yusuf kalla menyaksikan GMT secara langsung dari 
palu sulawesi. 


48. Penulisan kalimat di atas setelah diperbaiki adalah .... 

. Wakil presiden H. M. yusuf kalla menyaksikan GMT secara langsung 
dari Palu sulawesi. 

B. Wakil presiden H. M. Yusuf Kalla menyaksikan GMT secara 
langsung dari Palu Sulawesi. 

C. Wakil Presiden H. M. Yusuf Kalla menyaksikan GMT secara 
langsung dari Palu Sulawesi. 

D. Wakil Presiden H. M. Yusuf Kalla menyaksikan GMT langsung dari 
palu sulawesi. 


49. 


50. 


Ketua 

(;) Moch. Y amin 

Sekertaris 

(;) Sulistyo 

Bendahara 

(;) 1nvant o 


:ata yang 




Penulisan tanda baca yang benar di belakang kata yang bercetak miring 
adalah .... 

A. Titik dua (:) 

B. Petik dua (“) 

C. Garis miring (/) 

D. Petik tunggal (‘) 


_ .f 

Banjir mengakibatkan aktivitas sehari-hari diganggu. 


Perbaikan kata yang bergaris bawah adalah 

A. terganggu 

B. mengganggu 

C. pengganggu 

D. gangguan 



D Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P3-2015/2016 










